:03.11.19 


(NX The Year of Th. 


PERPECI 


, “ IMPERFECT 
HOMES 


04 Tuhan Yang Baik 056 KKR Yesus 
Kesaksian Liputan 


LEA - DIBERKATI DALAM 
PENOLAKAN 


“Ketika Tuhan melihat, bahwa Lea tidak 
dicintai, dibuka-Nyalah kandungannya, 
tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, 
lalu melahirkan seorang anak laki- 
laki, dan menamainya Ruben, sebab 
katanya: “Sesungguhnya TUHAN telah 
memperhatikan kesengsaraanku: sekarang 
tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. 
Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan 
seorang anak laki-laki, maka ia berkata: 
“Sesungguhnya, TUHAN telah mendengar, 
bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikan- 
Nya pula anak ini kepadaku.” Maka ia 
menamai anak itu Simeon. Mengandung 
pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak 
laki-laki, maka ia berkata: “Sekali ini 
suamiku akan lebih erat kepadaku, karena 
aku telah melahirkan tiga anak laki-laki 


PERFECT 


GOD 


N IMPERFECT 
HOMES 


al 


Belajarlah untuk berterima kasih 
dalam perkara sederhana dan 
bersyukurlah untuk 
kekurangan kita. 


baginya.” Itulah sebabnya ia menamai anak itu 
Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan 
seorang anak laki-laki, maka ia berkata: “Sekali 
ini aku akan bersyukur kepada TUHAN.” Itulah 
sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah 
itu ia tidak melahirkan lagi.” 

(Kejadian 29:31-35) 


Kisah Lea mengajarkan bahwa di dalam 
hidup yang tidak sempurna dan penuh dengan 
penolakan manusia, kita punya Allah yang 
sempurna dan sanggup untuk memberkati 
kita. Sesungguhnya, tidak ada orang yang 
memiliki segalanya. Rahel yang dicintai tidak 
berbuah, tetapi Lea yang tidak dicintai justru 
berbuah. Jika kita ingin hidup kita diberkati, 
janganlah menuntut lebih. Belajarlah untuk 
berterima kasih dalam perkara sederhana dan 
bersyukurlah untuk kekurangan kita. 


Ada 4 level untuk maju sekalipun dalam 
penolakan: 


1. TUHAN MELIHAT 

Janganlah sia-siakan kesengsaraan jiwa dan 
janganlah berhenti di level amarah dan kecewa. 
Jagalah hati dengan segala kewaspadaan dan 
tetaplah maju dengan sengaja untuk melakukan 
kehendak Allah. Kerinduan Lea di level ini 
hanyalah cukup sampai Tuhan tahu pergumulan 
hidupnya. Tidak perlu untuk menuntut lebih 
dan belajarlah mencukupkan diri secara emosi! 


2. TUHAN MENDENGAR 

Janganlah berdoa untuk perkara yang salah, 
seperti pembalasan terhadap musuh. Asal kita 
tahu bahwa doa kita sudah didengar, tidak 
perlu menunggu jawaban hari itu. “Tidurlah” 
saja, artinya milikilah sikap hati yang tenang 
dan percaya dalam menantikan jawaban Allah! 


3. SAYA BERUSAHA. 

Pewahyuan bahwa Tuhan melihat dan 
mendengar saja tidaklah cukup. Di level ini 
kita harus berusaha untuk menjalin hubungan 
dengan manusia, namun janganlah terlalu 
berharap bahwa orang-orang di sekitar kita 
akan berubah duluan atau berubah kemudian! 


4. SAYA BERSYUKUR. 

Di level terakhir ini, Lea memuji Tuhan dan 
mengalami kemenangan dalam batinnya. Lea 
mengubah fokusnya dari suami yang kurang 
mengasihinya kepada Tuhan yang sangat 
mengasihinya: dari mengasihani diri sendiri 
kepada mensyukuri apa yang sudah dia miliki: 
dan dari mencoba mengubah orang lain kepada 
mengubah dirinya sendiri. Itulah sebabnya, 
dalam penolakan suaminya, Lea justru diberkati 
dan dicintai oleh Allahnya! MP (Disadur dari 
khotbah Pdt. Philip Mantofa, Minggu, 6 
Oktober 2019, Ibadah 2) 


ami menikah pada 1 Juni 2013 
K dan merindukan anak sejak awal 

pernikahan. Namun hingga beberapa 
lama, anak yang kami rindukan tidak kunjung 
hadir dalam kehidupan kami. Kami sudah 
konsultasi dengan dokter, baik di dalam maupun 
luar negeri. Namun juga belum membuahkan 
hasil. Hingga dokter menyarankan untuk kami 
mengikuti program inseminasi atau bayi tabung. 
Namun kami percaya bahwa Tuhan sanggup 
memberi saya anak dengan alami. 

Kami beberapa kali mengikuti ibadah 
spesial doa keturunan dan didoakan oleh Pdt. 
Jusuf di GMS Cempaka. Namun baru pada 
doa keturunan di Mei 2017, saya benar-benar 
dijamah Tuhan, dan menangis sampai berlutut 
mengimani bahwa saya telah hamil. 

Puji Tuhan, 7 Agustus 2017 saya dinyatakan 
dokter telah positif hamil. Namun, pada 15 
Agustus 2017 saya mengalami mual-mual dan 


BAIK 


muntah. Setelah periksa, janin dinyatakan sehat 
dan kami diberi obat anti mual. Saya menebus 
obat tersebut di apotek yang menjadi satu dengan 
tempat praktek dokter tersebut. Apoteker kembali 
menjelaskan bahwa resep merupakan obat anti 
mual dan vitamin. 


UJIAN 

Setelah minum obat anti mual, keesokan 
paginya perut bawah saya sakit sekali. Saya minum 
obat anti mual sekali lagi dan istirahat. Namun 
saya mengalami pendarahan hebat. Hingga 
sampai rumah sakit pun saya masih mengalami 
pendarahan selama berjam-jam. Kemudian janin 
saya tidak bisa diselamatkan dan saya terpaksa 
dikuret. 


Hu abu, "Sabtu, 9 November 2019 
bia DITIADAKAN! 
Aktif kembali | 
Sabtu, 16 November 2019 


MANNA 


@Sanctuary Hall, 
Vision Building It. 1 


Ea 05.00-06.00 WIB. I-maret! City Complex 


Doa FAJAR @ @ 
Pengusaha 


Pk. 05.00-06.00 WIB 


as aa Tayangan Ulang Before 30 English & 
Haa Building Lt. 1, Ibadah Minggu II Before 30 Indonesia 
Ah anctuary, GMS Pusat Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
arvell City Complex 16.00, 20.00, 23.00 WIB 
Pk. 08.00, 11.00, Nu 
20.00, 23.00 WIB MEN AMS, 
@ www.mstv.tv 
Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I ir) 
GMS Pusat Lentadp Sharon 
omen 
Pk. 083.00, 11.00, “Kristen Hebat” Pk10.00 WIB 
20.00, 23.00 WIB Pk.02.00. 05.00 aa Na 
- 02.00, OS.00, Lt. 13, Vision Building, 
Me 14.00, 17.00 WIB . i 
Bea Pdp. Ariyany Fransiska 
www.mstv.tv 
@ Pdt. Leonardo S. Mawar Sharon 
Senior 
“Kehidupan Doa” “Kunjungan ke 
Recorded at Pk. 02.00, 05.00, panti jompo” 
MSTV.TV 14.00, 17.00 WIB Jl. Raya Jelidro 2 
www.mstv.tv no. 33 A, Sambikerep 
Pdt. Leonardo S. Jam kumpul naik bis 


di Marvel : Pk. 08.30, 
berangkat Pk. 09.00 


KHOTBAH MINGGUAN 


NITIP PUS TAKAMA JAN ALI OOMA/SENUMOPESA TA. OGLIK,/ 


A 


- 
-. 
as. 
" 


- 


| KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 


| € (Ph ke tulisan, kirimkan ke 
La Hn 
PELAYAN AN —IN Vision Building It. 6, 


KUNJUNGAN & DOA 


Bagi jemaat GMS Surabaya, yang membutuhkan 
pelayanan kunjungan dan doa, 
bisa menghubungi Divisi Kunjungan dengan 


Bp. Itok di : 031-6000 7000 ext. 1116 


LO 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Sikap Hati” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Leonardo S. 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Open Heaven” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Leonardo S. 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Debby Koesmanto 


lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


Doa FAJAR 


Aktif kembali 
16 November 2019 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Overcoming Gravity” 
Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Paulus Bambang 
“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Perjamuan Kudus 
Persiapkan diri Anda 


PERJAMUAN 


KUDUS 


MINGGU, 


10 NOVEMBER 2019 
di setiap ibadah 


4 
RAISING STRONG TEENAGERS 
IN-GOD'S WAY 


e Nurtura Ihe hearts and minds ol Ihe next generation: prepadng them for the battle 1 Ivfallen wodd 
« Communicating with Our tesnagers with "ume-gap" between us: balancing grace and discipline 
@ Role.modeling to raise teens thatare Sirong in Gharacter: unselfish, respeciful and purpose driver 


Get your tickets now at: 
MSCS BOOKSTORE 

(Monday - Friday at 07.00 - 15.00) 
Cempaka Campus 

Jl. Cempaka 6 - 12, Surabaya 

Vision Campus 

II Ngagel 123, Marvel City 


g 


Complex, Surabaya 


PUSTAKA RAJAWALI BOOKSTORE 
Gereja Mawar Sharon ITC, SIBEC 
(Sunday at 10.00 - 18.00) 


|. Gembong, Kapasan, Surabaya 


LIMITED ONLINE REGISTRATION: 


FOR MORE INFO, REACH USAT @ 0896.8185.527: 


Hari itu saya dan suami heran, janin yang 
dinyatakan sehat kok bisa tiba-tiba gugur? 

Di tengah kondisi kami yang sudah ikhlas 
dengan semua itu, ada teman yang bekerja di 
bagian farmasi datang menjenguk dan kaget 
ketika melihat obat anti mual yang saya minum. 
Mereka memberitahu bahwa dalam obat 
itu ada kandungan “misoprostol” yang bisa 
membahayakan janin. 

Hancur hati saya dan suami ketika mendengar 
itu. Kami pun bertanya ke apotek lain, dan ternyata 
benar, bahwa itu adalah obat peluntur dan tidak 
boleh dijual bebas. 

Langsung kami menghubungi dokter kami, 
dan seketika itu juga dokter, petugas apotek 
dan apotekernya datang ke rumah saya. Mereka 
meminta maaf sejadi-jadinya. Waktu itu saya cuma 
bisa terdiam dan menangis, merasa seperti telah 
membunuh anak saya sendiri. 

Pada 17 Agustus 2017, kerabat dan teman 
melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang, 
dan langsung olah TKP. Saya cuma bisa menangis 
dan depresi berat waktu itu. 

Jemaat khususnya teman-teman pelayanan di 
GMS Sidoarjo, semua datang menguatkan kami. 
Pdt. Samuel Mudji dan Pdt. Lanny Tan, Gembala 
GMS Sidoarjo, mendoakan saya, bahkan waktu itu 
Pdt. Lanny bernyanyi dan memainkan gitar untuk 
menguatkan saya. Pdt. Samuel menghibur saya dan 
meneguhkan bahwa “Allah kita adalah Allah yang 
hebat! Pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik 
ini semua.” 


BANGKIT 

Detik itu juga saya mengalami pemulihan 
dan bersepakat dengan suami untuk melepaskan 
kepahitan dan pengampunan bagi dokter apoteker 
dan petugas apotek tersebut. Saya mencabut 


laporan di kepolisian dan mengunjungi rumah 
mereka untuk menyampaikan bahwa Tuhan 
itu penuh kasih dan pengampunan. Saya pun 
sebagai anak-Nya haruslah demikian. 

Pertengahan 2018 saya kembali mengikuti 
ibadah spesial doa keturunan. Namun kali ini via 
live streaming di GMS Sidoarjo. Puji Tuhan, Pada 
Februari 2019, saya dinyatakan hamil dan usia 
kandungan sudah 6 minggu. 

Sebelumnya saya tidak haid selama 5 bulan 
dan sudah 3 kali periksa ke dokter, di-USG dan 
hasilnya negatif. Ketika kami periksa keempat 
kalinya di bulan Februari 2019, akhirnya puji 
Tuhan kantung janin itu sudah terlihat dan 
Tuhan jagai hingga usia kandungan 6 minggu. 
Sungguh, apa yang mustahil bagi manusia, tapi 
bagi Tuhan tiada yang mustahil. 

Kami bersyukur, Tuhan terus menjagai 
hingga 25 September 2019 anak kami lahir 
dengan sehat, sempurna dan lengkap. 

Tuhan itu setia dan janji-Nya adalah ya 
dan amin, tidak akan pernah terlambat atau 
salah waktu. Mujizat Tuhan tidak terbatas oleh 
jarak. Meski via live streaming, tangan Tuhan 
tidak kurang panjang untuk menolong dan 
mendengar seruan doa kami. 

Kami percaya anak kami akan dipakai 
Tuhan luar biasa. Bagi saudara yang mengalami 
pergumulan mengenai keturunan, jangan 
pernah putus asa. Terus berserah dan percaya 
sepenuhnya kepada Tuhan karena Ia adalah 
Allah yang hidup dan teramat baik. Kalau Tuhan 
bisa melakukan mujizat dan menepati janji 
keturunan bagi saya dan keluarga maka Tuhan 
juga pasti bisa melakukan mujizat yang sama 
pula bagi kehidupan saudara sekalian. Tuhan 
Yesus memberkati. (Kesaksian Vino Wijaya & 
Ria Oktavia, Jemaat GMS Sidoarjo) 


TUHAN ITU SETIA DAN JANJI-NYA ADALAH YA 
DAN AMIN, TIDAK AKAN PERNAH TERLAMBAT 
ATAU SALAH WAKTU. 


JUd 


“Kalau kamu kenal Yesus maka kamu akan jatuh 
cinta dengan Yesus, dan kalau kamu jatuh cinta 
dengan Yesus, kamu akan menjauh dari dosa,” 
demikian disampaikan Pdp. Ika Sylvia, Gembala 
GMS Tulungagung, dalam khotbahnya di dalam 
KKR Anak YESUS, pada Sabtu (28/9) lalu. 

KKR ini adalah salah satu KKR “Tiang Awan 
dan Tiang Api” yang dimiliki Eaglekidz, dengan 
tujuan agar semakin banyak anak-anak yang bukan 
hanya tahu tentang Yesus, tapi juga mengenal dan 
mengalami perjumpaan pribadi dengan-Nya. 

Puji Tuhan, KKR Yesus dihadiri sekitar 300 
anak — anak, 100 orang tua dan guru 
pendamping. Acara berlangsung 
sangat meriah. Jemaat begitu 
antusias, hal ini terlihat dari 
begitu banyaknya jemaat yang 
hadir bahkan 1 jam sebelum acara 
dimulai. Tercatat, 257 anak yang 
meresponi altar call. 

“Saya baru pertama kali datang di 

gereja, tapi selama kemarin mengikuti 
KKR, saya sangat merasakan kasih 
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ternyata 
sangat dekat dengan kita. Saya 
merasa dipeluk dan dikasihi,” 
kata Youmei (9 tahun), salah satu 
jiwa baru, dan sekarang sudah 
memutuskan untuk digembalakan di 

GMS. 

Hadirat Tuhan mengalir dengan sangat 
pekat selama KKR Anak Yesus ini, semua anak 
anak bahkan para pendamping pun larut dalam 
penyembahan kepada Tuhan dan pulang dengan 
penuh sukacita ! M(Ajeng) 


GMS Surabaya GMS Jombang 
Ibadah Anak Voltage (Sabtu) Pk. 11.00 WIB Ibadah Umum II! III : 


Vision Building, 11th floor (ruang lecture) Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

Marvell City Complex Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak I, IL, IL, IV: Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB Kompleks Ruko Cempaka Mas B-17/B-18 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya GMS Tulungagung 


Ibadah Umum - Anak III II: 
Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Ibadah Pelajar « Pemuda 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, Ibadah Anak Voltage (Sabtu) Pk.16.00 WIB 
Jl. Gembong 20-30 Surabaya Jl. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB GMS Jember 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) Ibadah Umum # Anak III Ill: 
Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 
GMS Surabaya Timur Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB Jl. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Vision Hall, 13th floor, Marvell City Complex. Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. Telp & Fax 0331-425153 
CP. 0823 3721 8000 
GMS Kediri 
GMS Surabaya Selatan Ibadah Umum -# Anak | II: 
Ibadah Umum - Anak |, II, II: Pk.10.00, 16.00 WIB 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 Surabaya Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 
GMS Surabaya Barat GMS Mataram 
Ibadah Umum 4 Anak | INI : Ibadah Umum # Anak III : 
Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 
GEREJA Ibadah AOG (Sabtu) Pk.18.00WIB Ibadah AOG Pk. 14.00 WITA 
MAWAR SHARON Ibadah Pro M (Minggu) Pk. 13.00 WIB ibadah VOLTAGE (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
The Pearl - Pakuwon Mall lantai 3 Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
Kantor: (di atas food society) Ne Rai, Abian Tubuh 
Jl. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya : B 
VISION BUILDING LANTAI 6, Ban Mu : HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST) 
MARVELL CITY COMPLEX, 
GMS Denpasar GMS Yogyakarta 
JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. Ibadah Umum & Anak LIL II: Ibadah Umum -# Anak III 
Pk. 10.00, 16.00 WIB 
E-mail: Info! ms.or.id Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA UA 
@ Ibadah Pelajar # Pemuda Pk. 14.00 WITA Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
www.mawarsharon.com Ibadah Voltage (Sabtu) — Pk. 16.00 WITA Pacific Building It. 3, 
, Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA Jl. Laksda Adisucipto 157 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) JI. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali telp.0274-555497, fax.0274-557904 
Fax : (62-31) 5322452 (Sebelum Depo Bangunan) CP: Ivone (0852 0004 8008) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 
Persembahan Anda untuk GMS Magelang 
: GMS Sidoarjo Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Be NN Lab Fasa AN NAEE NN TNI Ibadah Umum Il 4 Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#ProM) Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 11.00 WIB 
2 Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
dapat ditransfer ke Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
P Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB Jl. Gatot Subroto 408 
No Rek. A/C 010.049.700.0 Sebelah "HERO" Supermarket, CP:Irma (081 3244 32651) 
e Taman Pinang Indah KAV.A2 No. 27-32 Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Ba an Sura Sidoarjo Telp. 8946136, Fax: 8052650 Telp: 0293-314652, 085100515771 
@gmschurch Fax: 0293-3191391 
GMS Madiun . 
@gmschurch badah Umum I, II : GMS Salatiga 
gereja mawar sharon Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB Ibadah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah AOG: Pk. 13.00 WIB Ibadah Pelajar « Pemuda | II 
n Tn, badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00wIB Pk. 13.00, 16.00 WIB 
Kesaksian anda bisa dikirim ke: Jl. H. Agus Salim 104 Madiun Aa en 2 Pk. 13.00 WIB 
: i Telp: #6282141596579 (sementara) -DUKOwati OZ, Salatiga 
email. agung.p@gms.or.id / P: Telp/Fax (0298) 328124, 
telp. 031-60007000 (warta) / GMS Malang CP: Paulus Eko (0857 4028 2010) 
: —Vici Pan badah Umum 4 Pro-M 4 Anak III II: 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB GMS Semarang 
Marvell City Complex, badah Pelajar « Pemuda pk.13.00wIB — 'badah Umum « Anak | II: 
Doa Malam (Rabu) pk. 18.30wiB Pk. 10.00, 16.00 WIB 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. Sekretariat: Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
JI. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
Telp. 0341-350027 Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 


Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 


WA: 0882 308 4024 (ANDRE) HP: 0822 2300 0390, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 
badah Umum -# Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00 ,16.00 WIB (--Pro-M) 

badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo. 
Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 

Dita-0852 3122 1896, 


GMS Jakarta 


badah Umum -#Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

I. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
Sebelah Mall Taman Anggrek) 

elp: 021-30020080 / 81 
GMS Bandung 

badah Umum # Pro-M I Pk. 10.00 WIB 
badah Anak | Pk. 10.30 WIB 
badah Umum, Anak, Pro-M II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Bandung Electronic Centre, lantai 3A 

. Purnawarman no.13-15, Babakan Ciamis, 


ecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, 
awa Barat, 40117 
elp: 0877-2220-3449 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Cirebon 

Special Sunday I, Il Pk. 10.00, 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids I, II Pk. 10.00,16.00 WIB 
eijing Meeting Room Lt. 3 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

elp. 0231-8291317 

antor sekretariat: 

ompleks CSB Mall, Ruko CB No.12 

. Dr. Cipto Mangunkusumo 

Cp : Mia (0231-8291317) 


w 


GMS Tangerang 

badah Umum 4 Anak I IL III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 

WA: 081 521 200 80 


GMS Balikpapan 

badah Umum « Anak I, II, II 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum -# Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum # Anak | Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
IA. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 
Fax (0561) 6711634 


GMS Samarinda 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak III: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.80 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


GMS Palangka Raya 
badah Umum 4 Anak 
badah AOG 

Hotel Grand Global 

1 Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
Alamat Sekretariat : 

I. Kahayan no 4 Palangka Raya — 
alimantan Tengah 

Info : 0812-9228-6558 (Maureen) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk 13.00 WIB 


GMS Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


In. PHB, Halong Atas, Halong 

Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 
Telp. (0911)3831477 


GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIT 


I. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 

badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

I. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP : 0401-3111075 

HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I - Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum I Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


I. Samrat Pakadoodan Ling 3 


Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 
GMS Manado 
badah Umum | II III - Anak: 


Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 


badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
badah Umum 4 Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 
ompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum - Anak III III: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (#ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 
badah Voltage (Sabtu) 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum « Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


Pk. 16.30 WIB 


GMS Pekanbaru 
badah Umum «4 Anak I, II Pk.10.00, 16.00 
badah Pemuda « Pelajar Pk.13.00 
I.Harapan 2 No.1, Air Hitam, Payung Sekaki, 
ota Pekanbaru, Riau 28292 


Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso/081268828800 

elp/Fax :0761-8651763/8651831/8651369 
GMS Palembang 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 
EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 


Auditorium Heavenly Land 

. Letkol Iskandar No. 1 

omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
elp. (0711) 744 3507 


GMS Lampung 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 

Ballroom Hotel Sheraton 

CP: Nessya (0721-475551) 

GMS Jambi 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 


Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
elp:0741 - 3068456 Fax: 0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum - Eaglekidz | II 
Pk. 10.00,16.00 WIB 

badah AOG 

Mega Mall lantai 2 

alan Engku Putri No. 1, Batam 
CP : (0778) 4884070 


Pk. 13.00 WIB 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 ( call only ) 


